Hakikat Sururiyah 

http://www.almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=1492&bagian=0 


Hakikat Sururiyah 


Kategori : 

Bahaya Hizbiyah 

Tanggal : Kamis, 21 Juli 2005 08:04:01 WIB 


HAKIKAT SURURIYAH 
Oleh 

Syaikh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaily Hafidzohullah 


Pertanyaan 

Syaikh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaily Hafidzohullah ditanya : Semoga Allah menjaga Anda. Sering sekali kita 
mendengar tentang Sururiyah, harap Anda jelaskan hakikatnya ..! jazakumullahu khairan.. 

Jawaban. 

Sururiyah termasuk istilah yang muncul akhir-akhir ini. Sebagian ulama telah berbicara tentang mereka, dan 
tentunya ini dikembalikan pada orang yang telah banyak meneliti pemikiran-pemikiran mereka secara rinci. 
Adapun globalnya, Sururiyah adalah : Mereka yang menisbatkan dirinya pada Muhammad bin Surur Zainal 
Abidin, yang di dalam manhajnya ada penyelewengan dari manhaj Ahlus Sunnah dalam masalah da'wah dan 
muamalah terhadap pemerintah, yang diambil dari manhaj -manhaj lain seperti manhaj Ikhwanul Muslimin 
juga lainnya. 

Dan orang-orang yang menisbatkan diri kepadanya sebagian mereka -terkadang berpemikiran sesuai dengan 
pemikirannya pada sebagian dasar-dasar manhaj mereka dengan sengaja atau tidak. Akan tetapi tidak benar 
untuk menisbatkan setiap orang yang menyeleweng dalam masalah ini kepada Sururiyah, karena barangkali 
seseorang itu aqidahnya sesuai dengan aqidah Ahlus Sunnah dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan 
mereka, tapi dia telah menyimpang dan penyimpangan itu telah terbetik dalam pikiran mereka sebagaimana 
penyimpangan itu terbetik dalam pikiran Sururiyyin, maka tidak boleh kita memecah belah manusia. 

Adapun orang yang menisbatkan dirinya pada Muhammad bin Surrur serta ridho 

dengan pemikirannya dan berguru padanya, maka ini lain lagi urusannya, karena ada sebagian orang yang 
terkadang sesuai dengan sebagian pendapat mereka. Maka kita tidak boleh memecah belah, sebab jika kita 
golong-golongkan manusia dan menisbatkan mereka, sangat susah mereka itu untuk kembali kepada al-haq 
setelah itu, lain halnya jika kita katakan : Anda mempunyai kesalahan dalam hal ini, kembalilah pada al-haq..! 
maka mudah baginya untuk kembali. 

Kemudian, pengetahuan tantang j amaah-jamaah yang ada pada zaman sekarang dan pendalaman 
pemikiran-pemikiran mereka, mungkin sulit bagi seorang penuntut ilmu dan tidak wajib bagi dia, tapi wajib 
untuk mengetahui keburukan itu secara global, sebagaimana kata Hudzaifah radhiallaahuanhu : Orang-orang 
bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang kebaikan dan saya bertanya kepadanya 
tentang keburukan karena takut terjerumus ke dalamnya, dalam hal ini dengan mengetahui penyimpangan 


Halaman 1/2 



Hakikat Sururiyah 

http://www.almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=1492&bagian=0 


mereka secara global. Adapun menyibukkan diri dengan perkataan-perkataan mereka, apa yang dikatakan 
Fulan, apa yang ditulis Fulan tentang mereka dan apa bantahannya serta menghabiskan umur dengan hal ini 
akan memalingkan kita dari menuntut ilmu, padahal umur itu pendek 

Maka kewajiban kita adalah untuk mengetahui pokok-pooko aqidah Ahlus Sunnah, dasar-dasar ilmu dan 
mengetahui masalah-masalah syari yang dengannya kita dapat membedakan ahlul haq dan ahlul batil. Jika kita 
telah menguasainya maka tak akan terpengaruh dengan perkataan Fulan, apakah kita mengetahui 
perkataaannya atau tidak, karena kita mempunyai landasan yang kuat. Misalnya, kita telah tahu aqidah ahlus 
sunnah dalam masalah takfir (pengkafiran), terkadang kita tidak butuh untuk mengetahui hukum seseorang 
karena kita mempunyai kaidah benar yang dengannya kita dapat menghukumi setelah itu, jika kita telah tahu 
manhaj ahlus sunnah dalam masalah hajr (pengucilan), kita tidak butuh lagi untuk bertanya apakah si Fulan 
pantas untuk dihajr (dikucilkan) atau tidak, karena jika telah mengetahui kaidahnya, kita dapat menerapkannya 
pada orang lain. 

Oleh karena itu, manusia butuh pada ilmu syari dan dasar-dasar ilmu. Adapun memperdalam tentang keadaan 
manusia, menukil perselisihan dan perkataan mereka, mungkin sulit dan melalaikan kita dari menuntut ilmu. 
Pendapat manusia dan apa yang ada mereka ada-adakan berupa bidah dan perselisihan tak akan ada habisnya, 
maka kita sibukkan diri dengan ilmu dan tashil, kemudian setelah itu kita punya kaidah yang benar dalam 
bermuamalah dengan yang menyimpang. 


[Diterjemahkan dari Nasehat Syaikh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaily hafidzohullah, dan risalah ini disusun oleh 
Abu Abdirrahman Abdullah Zaen dan Abu Bakr Anas Burhanuddin dkk Mahasiswa Universitas Islam 
Madinah] 


Halaman 2/2 


